1 


Selalu ada yang berubah tiap harinya 

Tak akan ada yang pernah sama 

Semua pun tak ada yang benar benar nyata 

Ini hanya sebuah ilusi semata 

Tak akan ada yang selalu bersama selamanya 

Perpisahan seakan selalu membututi setiap pertemuan 
Tak akan ada yang selalu bahagia 

Tak akan ada yang selalu bersedih 

Hanya waktu yang bisa selalu berjalan 

Walau banyak yang meminta untuk berhenti sejenak 
Namun ia tau banyak juga yang inginkannya cepat berlalu 
Bahkan juga ada yang menginginkan ia memutar kembali 
yang berlalu 

Memusingkan 

la tak ingin memilih salah satu 

Lebih tepatnya ia hanya akan memilih takdirnya 

Yang memang ditakdirkan berjalan tanpa henti 

Sampai tujuan akhir yang telah ditetapkan 


@rizkirdtl 


2 


belum ada respon sampai saat ini 

ku coba berfikir positif 

walau batinku sudah beranggap yang tidak tidak 
mungkin lupa dan juga terlalu sibuk 

tak ada yang berubah 

selalu sama setiap waktu 

ku kira hari ini akan ada perubahan 

and then this is same 


@rizkirdtl 


3 


Ingin rasanya ku bertukar takdir 

Menjalankan takdir yang rumit seakan ku sudah tak 
sanggup 

Banyak permainan dan juga drama 

Aku lelah dengan semuanya 

Seakan ini tak ada akhirnya 

Terus saja ujian yang diberikan 

Walau ku yakin setelah ini pasti ada kebahagiaan 

Namun entah kapan 

Aku pun tak tau 

Hati, jiwa, dan raga ini seakan sudah mengeluh dengan 
keadaan 

Dan ujian ini pun terus saja bermunculan 

Tiada henti, tiada akhir 

Ya tuhan ku hanya minta satu permintaan 

Yaitu kebahagiaan 

Sesulit inikah mendapatkannya? 

Sesulit inikah menjemputnya? 


rizkirdtl 


Berharap 

Salahkah diriku berharap? 

Aku yang hanya bisa melihat dirimu 

Yang hanya bisa mendengar suaramu 

Namun tak bisa memilikimu 

Bahkan tak mampu hanya sekedar menyapamu 
Aku lemah 

Iya aku memang lemah 

Tapi salahkah jika ku berharap? 

Memang tak salah 

Hanya saja diriku terlalu berharap 

Untuk seseorang yang bahkan tak mengenalku 
Dan harapan itu yang akan melukaiku 
Menorehkan luka yang bertahap dan bertahan 
Hingga suatu saat diriku membenci diri sendiri 
Menyesal akan yang ku lakukan 

Menyesal akan waktu yang ku buang 

Dan suatu saat itu aku pun tersadar 

Jika kau menginginkan sesuatu hendaknya kau juga 
berusaha untuk mendapatkan bukan hanya diam menanti 
keajaiban 


rizkirdtl 


5 


Tak ada satupun manusia yang baik 

Semua pasti pernah melakukan kejahatan 

Sengaja maupun tak sengaja 

Kau tau? 

Bahwa ada kalanya keadaan dimana kau selalu disalahkan 
Seakan kau tak pernah berbuat baik sekalipun 

Segala perbuatan dan penjelasan hanya dikira sebuah 
alasan 

Dan apapun yang kau lakukan tak dihargai 

Saat itupun kau harus sadar 

Kau tak butuh seseorang yang membencimu untuk 
menghargaimu 

Kau hanya perlu melakukan apa yang membuatmu nyaman 
dan bahagia 

Karena dirimu sendiri lebih penting dari apapun 

Jika kau dianggap makhluk paling jahat sekalipun 

Jangan pedulikan 

Dan jangan membuktikan bahwa kau tidak jahat 

Itu tak akan membuat mereka percaya padamu 

Kau hanya perlu memainkan peranmu dengan baik sesuai 
apa yang mereka pikirkan tentangmu 


rizkirdtl 


6 


Semut merayap menemani heningnya malam 

Di dalam sebuah kamar dengan sebuah jendela 

Terlihat seseorang menatap langit 

Seakan menyalurkan seluruh keluh kesahnya 

Dengan air yang mengalir di pipinya 

Semakin membuatnya terlihat begitu rapuh 

Entah apa yang telah dialaminya 

Namun dia begitu kuat menahan sendiri 

Layaknya besi yang terlapisi cat untuk terlihat tak berkarat 
Seperti itulah dia yang selalu menyembunyikan 
kesedihannya dibalik senyuman manisnya. 


rizkirdtl 


7 


Melupakan itu mudah jika ada niat untuk mengikhlaskan 
tak butuh kesanggupan untuk melakukannya 

Berpikirlah apa yang telah dia lakukan 

dia pergi tanpa kejelasan ninggalin kamu yg entah sudah 
sanggup untuk ditinggalkan 

Memang sulit untuk memulai 

Tapi akan mudah jika kau terus berjalan 

Karena memilih jalan lain akan lebih baik daripada memilih 
dia yang entah sedang bersama siapa 


rizkirdtl 


Kau datang tak cepat 

Kau pergi tak tepat 

Lantas bolehkah aku bertanya ? 

Apa bedanya kau dengan hujan di musim kemarau? 
Sangat di nanti kedatangannya 

Namun datang hanya sekedar membasahi tanah 
Pergi membiarkan kekeringan kembali 

Dan tanpa kau sadari 

Kedatanganmu selalu dinanti 

Walau berulang kali kau pergi. 


rizkirdtl 


Lama tak bertemu yaa 

Entah berapa bulan 

Keadaan begitu tak memungkinkan 

Tak bisa terbayang ada berapa keluh kesah yang ingin 
disampaikan 

Ada berapa cerita yang perlu dicurahkan 
Ada berapa masalah yang perlu diselesaikan 
Tak kunjung bertemu 

Hubungan renggang pun bertamu 

Hai kamu 

Ayo bertemu 


rizkirdtl 


10 


Senyummu adalah kerinduanku 

Melihatmu adalah canduku 

Memilikimu adalah kemustahilanku 

Kamu yang di sana akan selalu di sana 

Dan aku di sini tak akan pernah di sana 

Menyesal 

Iya itulah rasaku saat ini 

Menyesal pernah bertemu denganmu 

Pernah menyapamu 

Pernah berteman denganmu 

Sesalku tak ada arti 

Tak berguna 

Tak teranggap 

Seperti aku di mata kamu 

Seperti aku di hati kamu 

Dan seperti aku di hidup kamu 

Namun aku bersyukur pada Tuhan yang telah mengenalkan 
rasa cinta, luka, dan benci lewat dirimu 

Ini pelajaran hidupku 

Jika mencintai harus siap akan luka yang hinggap perlahan 
dan mungkin juga bisa menjadi kebencian yang bertahan 
Sudah cukup pelajaran yang diberikan 

Dan akupun sudah cukup paham 

Hari ini ku mulai ulang kisah hidupku 

Dan belajar dari kesalahan masa lalu 

Terimakasih Tuhan 


rizkirdtl 


11 


Hujan 

Tak pernah menangis 

Walau selalu jatuh berkali kali 
Tak pernah menyesal 

Walau hanya ada satu pilihan 
Jatuh dan mengalir 

Memberi sumber kehidupan utama 
Untuk kehidupan manusia 
Tidak egois 

Tidak menyerah 

Hanya bisa pasrah 

Tanpa alur yang bisa dirubah 


rizkirdtl 


12 


Kamu memang mengenalku 

Tidak dengan hidupku 

Yang kamu tahu hanya senyum yang terlihat 
Tidak dengan hati yang menangis 


Bukan maksud ingin menyembunyikan 
Tetapi, 

Inilah prinsipku 

Bahagiaku untuk dirasakan semua orang 
Kesedihanku hanya untukku seorang 


Dan bukan maksud ingin terlihat kuat 
Hanya saja aku tak suka dipandang lemah 
Dikasihani bukan berarti peduli 


rizkirdtl 


13 
Bersabarlah 
Semesta punya banyak cara untuk membuatmu bahagia 
Terima alurnya nikmati prosesnya 
Bahagia itu terkadang datang dalam kesederhanaan 


Bahkan saat kamu menjadi alasan seseorang bahagia, 


Bukankah itu lebih membahagiakan, melihatnya tersenyum 
tanpa beban daripada bahagia sendirian? 


rizkirdtl 


15 


Aku duduk di taman ini, ditemani dengan bunga yang 
menari-nari tertiup angin, 

Dan mentari yang terlihat akan bertukar peran dengan 
bulan 


Terduduk mengamati seseorang yang sibuk dengan 
aktivitasnya sendiri 
Bukan seseorang yang tak mengenalku, sangat mengenalku 


Menggenggam tangan seseorang, yang dicinta? Berharga? 
Ya, tentu saja 


saling menatap dalam, 

berkeluh kesah, 

sesekali tertawa 

Dan senyum yang tak pernah pudar dari wajah 


Bahagia terlukis di wajah mereka 
Menghiraukan keberadaan makhluk yang ada 
Dunia serasa milik berdua 


Menyakitkan, bukan? 
Melihat kekasihmu tersenyum bukan untukmu 


Bagai bunga yang kau siram dan kau rawat, mekar untuk 
orang lain. 


rizkirdtl 





14 


Terduduk di bangku taman 
Bersamamu, di sampingmu 


Tertawa riang mendengar candaanmu 
Terdiam menikmati angin sejuk yang menerpa wajah kita 


Dan tangan yang senantiasa kau genggam seakan tak ingin 
melepasku 


Terlihat cincin yang baru saja melingkar di jari manis kita 
Manis, hangat 


Ah, aku teringat kembali pada hari itu bersama dengan 
perasaanku yang hancur 


Mengingatmu membuatku gila 
Menginginkanmu kembali, tapi mustahil 


Hanya saja aku masih berharap, 
Kau menungguku di sana sampai saatnya tiba 


Semoga.. 


rizkirdtl 


